10 juni 22 kursus video editing 


Judul: Pelajari Dunia Pengeditan Video Dengan Kursus Video Editing di Flashcom 
Indonesia 


Seo: Kursus Video Editing, Wujudkan Impian Jadi Film dan Video Editor 


Deskripsi: Pelajari teori editing video dengan kursus video editing bersama 
Flashcom Indonesia! Dapatkan juga sertifikatnya! 


Bermula dari dasar hingga jadi pro editor pastinya memberikan peluang yang 
bagus untuk bekerja di berbagai sektor industri terutama dalam dunia perfilman. 
Ya, saat ini profesi editor sangat banyak diminati oleh semua kalangan. Untuk 
memperoleh skill ini pun sudah tidak sulit lagi. Anda tidak harus memiliki latar 
belakang pendidikan yang sejalan dengan kegiatan pengeditan video. Karena 
semua orang sudah bisa melakukan edit video dengan bantuan beberapa 
software. Namun untuk lebih mudah memahami dasar-dasar dan teknik dalam 
pembuatan dan pengeditan video, Anda bisa mengikuti kursus video editing di 
Flashcom Indonesia. 


Bersama Flashcom Anda bisa menjelajahi dunia pembuatan dan pengeditan 
video dengan mempelajari teori-teori dasar dan tekniknya. Dibantu dengan 
pengajar yang sudah berpengalaman menjadikan proses pembelajaran Anda 
mudah untuk dimengerti dan bisa langsung mecoba proyek pengeditan video 
secara langsung. Ditambah lagi jadwal belajar yang fleksibel alias tidak kaku 
membuat metode pembelajaran ini semakin menyenangkan dan tidak terlalu 
memaksa Anda untuk cepat mengerti. Perlahan-lahan tapi pasti dan Anda bisa 
menjadi editor yang profesional nantinya. Ayo daftar kursus editing video 
bersama kami sekarang juga! 


TENTANG EDITING VIDEO 


Untuk hampir setiap industri yang menggunakan jasa editor atau pengeditan 
video, membuat banyak orang ingin mempelajari skill video editing. Mulai dari 
belajar sendiri (otodidak) maupun mengikuti kegiatan kursus dari pelatihan 
komputer di masing-masing kota. Kesulitan yang terjadi dalam proses 
pembelajaran ini mungkin dialami oleh yang belajar otodidak. Jika Anda seorang 
pemula yang tidak memiliki latar belakang pendidikan multimedia atau 
broadcasting lalu belajar otodidak mungkin sah-sah saja. Namun sayangnya, 
tidak semua ilmu dan teknik-teknik tertentu akan mudah didapatkan. Sebagai 
seorang pemula, Anda perlu bimbingan khusus untuk menjadi seorang pro editor 
mulai dari dasar hingga ke tingkat mahir. 


Skill ini tidak semudah itu langsung bisa dilakukan oleh semua orang. Karena itu 
perlu latihan dan latihan terus-menerus serta diskusi dengan orang-orang yang 
memiliki pengalaman serupa (dalam bidang video editing). Kursus editing video 
bersama Flashcom menyediakan bidang studi tentang pembelajaran Adobe 


Premiere (Pr), Adobe After Effects (Ae) dan Adobe Flash (FI). Adapun materi yang 
akan dipelajari dari program kursus editing video sebagai berikut: 


MATERI KURSUS 


- Dasar-dasar software editing video 

- Teori-teori video editing 

- Siswa mempelajari software dan tools dasar untuk mengedit video 

- Keterampilan sederhana membuat teks animasi dan logo 

- Edit video dari awal hingga akhir menggunakan software editing video 
- Mengatur pemilihan musik dan efek 

- Sejarah pengeditan video 


MASA DEPAN YANG CEMERLANG 


Pekerjaan sebagai editor film dan video diprediksi akan tumbuh pesat di tahun 
yang akan mendatang dan jauh lebih cepat dari profesi lainnya. Dikarenakan 
jumlah platform internet seperti salah satu contohnya: layanan streaming film 
yang sudah bertambah banyak dan menyebabkan harus terus memproduksi 
video atau film. Hal tersebut tentunya membutuhkan jasa editor. Tidak hanya 
itu, sekedar sebagai influencer di media sosial juga membutuhkan skill editing 
video yang berkelas. Dan tidak heran juga sudah banyak yang melakukan ajang 
kompetisi untuk para editor agar mempeloreh penghargaan dalam karya- 
karyanya. Dalam cakupan yang kecil, peluang karir yang menjanjikan untuk 
seorang yang memiliki skill editing video sebagai berikut: 


PELUANG KARIR 


- Editor Film 

- Editor Video 
- Youtuber 

- Influencer 

- Animator 


Kekurangan seorang editor video yang profesional dan efisien dalam pengeditan 
video membuat kami ingin membantu dalam mewujudkan terciptanya editor 
yang berkompeten. Untuk itu Anda dapat memperbanyak ilmu dan skill untuk 
karir Anda kedepannya. Sebagai contekkan, gaji untuk seorang junior editor di 
Indonesia berkisar 3 - 6 juta dalam satu kali proyek. Lalu apa lagi yang harus 
ditunggu? Daftarkan segera diri Anda di Kursus Video Editing dengan 
menghubungi customer service Flashcom Indonesia melalui nomor 
telepon/WhatsApp: 0816 1500 8008. 


